Subtema 3 

Bersyukur atas 
keberagamaan 



" ” \ 

Indonésia memílíkí 

keberagaman adat 
ístíadat, makanan, 
permaínan tradísíonal, 
lagu, tarían, serta 
laínnya. Kíta perlu 
mensyukurínya 
karena dapat 
meníkmatínya. 



Ayo Berdiskusí 



Makanan tradísíonal Indonésia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. 
Pembuatnya pun harus ahlí membuatnya. Kamu akan belajar tentang 
seorang íbu pembuat dodol Betawi, makanan tradísíonal Betawí. 


Dengarkan gurumu berceríta. Tulíslah gagasan pokok dan gagasan 
pendukungnya pada díagram yang telah dísedíakan. 

Dískusíkan dengan temanmu díagram yang kamu hasílkan. 

Dengarkan kembalí ceríta selanjutnya darí gurumu. Lakukan hal yang sarna 
pada díagram beríkutnya. 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 129 



















Paragraf 1 



Sampaíkan hasílnya 
kepada gurumu. 




























Paragraf 2 




Sampaíkan lagí hasílnya 
kepada temanmu. 
Apakah hasílnya sama? 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 131 


























Kalí íní kamu harus 
menyampaíkan hasílnya 
kepada gurumu. 



Paragraf 3 




132 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




























Aku suka sekalí makan 
nasí udukdengan írísan 
bawang goreng dan 
telurdadar. ltu makanan 
tradísíonal Betawí. 

Apa makanan favorít 
daerahmu? Apakah kamu 
juga menyukaí makanan 
khas daerah laín? 
Bagaimana pendapatmu 
dengan beragamnya 
makanan khas negerí kita?^ 


Ayo Menulís 


Tahukah kamu bahwa banyak sekalí makanan khas daerah dí negerí kíta íní? 
Beríkut adalah beberapa contohnya. Ayo, kíta kenalí beberapa dí antaranya! 




© 

© 

© 

Sega 

Nasí pecei 

Lontong 

Nasí krawu 

Nasí gudeg, 

jamblang 

adalah 

sayur sangat 

adalah 

atau dalam 

(nasí 

sarapan 

mudah kamu 

makanan 

bahasa Jawa 

jamblang 

kesukaan 

temuí dí 

khas Kota 

dísebut sego 

dalam bahasa 

masyarakat 

Jakarta dan 

Gresík yang 

gudeg, adalah 

Indonésia) 

Madíun, Jawa 

Jawa Barat 

terbuat darí 

makanan 

adalah 

Tímur. 

sebagaí menu 

campuran 

favorít dí 

makanan 
khas darí 
Círebon, Jawa 
Barat. Nama 
jamblang 
berasal darí 
nama daerah 
dí sebelah 
barat Kota 
Círebon. 


sarapan 

favorít. 

nasí dan 
dagíng sapí 
dengan kadar 
minyak yang 
cukup tínggí. 

Yogyakarta. 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 133 


















Dískusíkanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan 
tradísíonal yang kamu ketahuí. 

Sampaíkan asai daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan 
bíasanya masyarakat setempat mencícípínya. 


Pemahkah kamu mencoba salah satu makanan tradísíonal? 

Cerítakan pengalamanmu dalam bentuk tulísan. Tulísanmu dapat memuat 
tempat kamu makan, asai makanan tradísíonal, bagaimana makanan díbuat, 
dan síapa yang seríng makan makanan tersebut. 

Wah, banyak sekalí ya makanan dí Indonésia íní. Apa lagí yang íngín kamu 
ketahuí tentang keberagaman makanan tradísíonal Indonésia? 


Dí beberapa daerah, 
makanan tradísíonal 
dítawarkan penjual 
dengan berkelílíng 
kampung. Terkadang 
mereka berteriak atau 
membunyíkan alat 
menawarkan makanan 
tersebut. Suaranya 
nyaríng terdengar. 





Ayo Mencoba 


Ingatkah kamu bahwa bunyí memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? 


Media penghantar untuk perambatan bunyí adalah udara, zat cair, dan benda 
padat. Tahukah kamu sífat-sífat bunyí laínnya? 


Ayo kíta lakukan percobaan beríkut! 


134 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 














Percobaan Pemantulan dan Penyerapan Bunyí 

Tujuan: 

Membuktíkan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap 
bunyí benda-benda sederhana dalam ruangan. 

Alat dan Bahan: 



Píríng kaca, píríng plastík, píríng kaleng, gabus, dua tabung kertas, 

beberapa buku, dan arlojí yang berdetak. 

Langkah Kerja: 

1. Susunlah dua barís buku dengan ketínggían yang sama. 

2. Letakkan tabung-tabung dí atas buku dengan hatí-hatí. 

3. Pegang arlojí dí telíngamu. Dengar baík-baík untuk meyakínkan 
bahwa kamu mendengar bunyí detak arlojí. 

4. Letakkan arlojí ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung 
tabung yang laín. Apakah kamu dapat mendengar bunyí detakan 
jarum arlojí? 

5. Minta temanmu untuk memegang píríng atau benda laín dí ujung 
tabung yang laín. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyí 
detakan jarum. 



Jawab pertanyaan beríkut berdasarkan percobaan. 


1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyí pada tabung kedua jíka kamu 
meletakkan píríng kaca? 


r 

\ 

v 

_ 
















2. Ketíka píríng kaca dígantí dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? 
Jelaskan! 



\ 

V 

_y 


3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyí pada tabung pertama? 

f \ 


V_y 


I Benda laín untukdícoba: 

Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas, dan letakkan pada posísí yang 
sama sepertí píríng kaca dan gabus. Dengarkan bunyí yang terjadi! 




Apa saja yang dapat kamu 
símpulkan darí percobaan 
tentang bunyí tadí? Dískusíkan 
dengan kelompokmu! 


136 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 















Tulísl laporan kegíatan percobaan tentang sífat bunyí yang baru saja kamu 
lakukan. 


Laporan Percobaan Pemantulan dan Penyerapan Bunyí 


Nama Percobaan: 


Tujuan Percobaan: 


Alat dan Bahan: 


Langkah Kerja: 


Hasíl Percobaan: 


Kesímpulan: 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 137 












Ayo Renungkan 




• Apa yang kamu pelajarí darí kegiatan harí íní? 

• Kesulítan apa yang kamu hadapí pada pembelajaran harí íní? 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


Dískusíkan dengan orang tua mengenaí contoh-contoh makanan 
tradísíonal dí Indonésia. Tulískan hasíl dískusímu. 


| Cerítakan hasilnya kepada gurumu. 


138 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 










/-; —\ 

Indonésia memilíkí 

rumah Adat 
yang beragam. 

Kíta harus 
mensyukurínya. 
Ayo, kíta cari tahu 
lebíh lanjut. I 


Keberagaman Indonésia tercermín pada rumah adat. Kíta harus mensyukurí 
keberagaman dan keíndahan rumah adat tersebut. 


Beríkut adalah rumah adat dari berbagaí provínsi dí Indonésia. 




Rumah Gadang (Rumah Adat 
Sumatera Barat/Sumbar) 


Rumoh Aceh (Rumah Adat 
Nanggroe Aceh Darussalam) 




Rumah Balai BatakToba 
(Rumah Adat Sumatera Utara/ 
Sumut) 


Rumah Adat Tongkonan (Rumah 
Adat Provínsi Sulawesi Selatan/ 
Sulsel/Suku Toraja) 



Ba íleo (Rumah Adat Provínsi 
Maluku) 



Rumah Adat Bangka Belítung 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 139 




































Ayo Mengamatí 



Salah satu keunikan darí rumah adat Indonésia adalah bentuk sudut atapnya. 
Sudut-sudut pada segí banyak juga menjadí satu keunikan. 

Coba amatí segí banyak beríkut. Bísakah kamu mengelompokkan segí banyak 
beraturan dan tídak beraturan berdasarkan sudutnya. 



Ya, segí banyak beraturan memílíkí sudut dan sísí yang sama. Ayo kíta cari 
tahu lebíh lanjut tentang keunikan sudut pada segí banyak beraturan. 

Amatílah segí banyak beraturan beríkut. 

Ukurlah besarsetíap sudut pada segí banyak. Hítung pula jumlah besar 
seluruh sudutnya. 


Apa yang dapat kamu símpulkan? 


Nama 

Banyak sísí 

Besarsudut pada 
segí banyak 

Jumlah besar 
sudut pada segí 
banyak 

A 










O 




1 

C 





O 





140 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 









































Apa yang dapat kamu símpulkan? Apa hubungan besar sudut pada segí 
banyak dengan sísínya? 


Sekarang tanpa mengukur, coba kamu hítung sudut dalam pada bangun 
datar beríkut. 



Apa yang dapat kamu símpulkan? 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 













Ayo Berdískusí 



Mozaík Kreasí Bersama 

Laní duduk termenung dí meja ruang tengah rumahnya. Dí hadapannya 
terbentang sebuah karton besar. Masíh kosong. Pak Burhan memberí 
tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaík kreasí sendírí. Tugas 
tersebut harus dílakukan secara berpasangan. Laní berpasangan dengan 
Edo. Sejak kemarín Laní sudah mencarí ide untuk tugas tersebut, tetapí 
ia belum menemukan yang sesuaí. 

"Ah, tunggu Edo saja," píkír Laní. 

Tugas bersama akan lebíh baík hasílnya jíka díkerjakan bersama. 

Beberapa saat kemudían Edo datang. Benarsaja dugaan Laní, Edo 
sudah mempunyaí ide untuk mozaík mereka. Usul Edo adalah membuat 
mozaík rumah adat. Edo berasal darí Maluku. la sudah punya contoh 
gambar rumah adat Maluku. Baíleo namanya. Menarík. Laní pun 
memberí usul untuk membuat juga mozaík rumah adat darí daerah 
laín. Rumah Gadang darí Padang, Rumah Kebaya darí Betawí, Rumoh 
Aceh, Rumah Joglo darí Jawa, atau Rumah Limas darí Sumatera Selatan. 
Rumah adat daerah-daerah dí Indonésia memang beragam dan unik. 

Mozaík rumah adat akan menjadí kreasí yang menarík. Selaín ítu, ketíka 
nantí teman-teman mencoba merangkaí mozaík, mereka akan belajar 
juga tentang keragaman rumah adat Indonésia. 

Pak Burhan memang sengaja memberíkan tugas membuat mozaík 
secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreatívítas, tetapí 
juga memunculkan dískusí, mengasah kerja sarna, serta memecahkan 
masalah bersama-sama. Sarna sepertí mozaík. Ketíka kepíng-kepíngnya 
dígabungkan menjelma menjadí gambar yang índah. 


Berdasarkan teks dí atas. Dískusíkan pertanyaan beríkut dengan 
kelompokmu. Presentasíkan hasílnya dí depan kelas. 

1. Apa ide yang dímílíkí Laní? 

2. Apa ide yang dímílíkí oleh Edo? 

3. Baga imana mereka menyíkapí íde-íde berbeda? 

4. Apakah ide mereka yang berbeda memberíkan manfaat? Jelaskan! 

5. Kerja sarna apa yang terlíhat pada ceríta dí atas? 

Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 











6. Apa manfaat kerja sama dalam keberagaman? 

7. Hal baík apa yang bisa dídapatkan ketíka mereka bekerja sama dalam 
keberagaman? 

8. Nílaí-nílaí apa yang dapat kíta contoh darí ceríta Laní dí atas? 


Terima kasíh Tuhan Engkau memberikan kamí 
teman-teman yang berbeda. Dari mereka kamí 
bisa belajar banyak hal. Terima kasíh Engkau 
anugrahkan perbedaan pada kamí. 


I Bagaímana dengan kamu, Pernahkah kamu bekerja sama dalam 
perbedaan. 


Coba cerítakan pengalamanmu 

1. Jenís kerja sama. 

2. Perbedaan yang ada. 

3. Manfaat darí kerja sama dalam perbedaan. 

4. Nílaí-nílaí baík yang bisa kamu ambíl. 


Tulíslah cerítamu, dan cerítakan kepada temanmu. 



Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 143 







Ayo Berkreasí 



I Berlatíhlah kembali Tarí Bungong Jeumpa dengan formasi berdirí dan 
duduk. Jangan lupa gunakan íríngan musík. Kamu akan tampíl dí depan 
kelas pada pertemuan ke 6. Pastíkan bahwa kamu dan teman-teman 
kelompokmu hafal gerakannya. 




Meskípun kíta berbeda, 
kita harus bisa bekerja 
sama. Kerja sama dalam 
perbedaan ítu akan 
semakín memperkaya kíta. 



Ayo Renungkan 



• Apa yang kamu pela ja rí da rí kegíatan ha rí íní? 

• Apakah kamu merasakan manfaat kerja sama dalam perbedaan? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Míntalah orangtuamu untuk mencerítakan pengamalannya bekerja sama 
dalam perbedaan. Cerítakan hasílnya kepada gurumu. 


144 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 






























Ayo Mencoba 


Sebelumnya kamu telah 
belajar tentang permaínan 
Bakíak. Menarík, bukan? 
Kamu tentunya senang dapat 
mencobanya. Permaínan 
tradísíonal laín yang cukup 
menarík adalah Engklek. 
Tahukah kamu permaínan íní? 
Ayo, kíta coba bersama! 


Pernahkan kamu bermaín Engklek? Permaínan íní adalah permaínan 
tradísíonal yang sangat banyak dímaínkan oleh anak-anak dí Indonésia. 
Engklek merupakan permaínan lompat pada bídang datar yang dígambar di 
atas tanah- Permaínan Engklek bíasa dímaínkan oleh dua sampaí lima orang. 
Mau tahu cara berma ínnya? Ayo, kíta coba! 


I Sebelumnya kamu harus mendískusíkan dengan temanmu cara 
berma ínnya. 


Permaínan Engklek 

Jumlah Pemaín: Dua sampaí lima orang. 

Pera lata n: 

• Gacuk/pecahan gentíng 

• Kapur/tepung untuk garis batas 

Cara Bermaín: 

• Lompatlah dengan menggunakan satu kakí dí setíap petak-petak yang 
telah dígambar. 

• Siapkanlah gacuk sebelum bermaín. 

• Lemparlah gacuk ke salah satu petak. 

• Petak yang ada gacuk-nya tídak boleh díínjak/dítempatí oleh setíap 
pemaín. 

• Lompatlah ke petak beríkutnya dengan satu kakí mengelílíngí petak- 
petak yang ada. 

• Pílíhlah sebuah petak yang díjadíkan sawah setelah menyelesaíkan 
satu putaran. Petak ítu boleh díínjak dengan dua kakí. Pemaín laín tídak 
boleh mengínjak petak ítu selama permaínan. 

• Pemaín yang memílíkí sawah yang palíng banyak adalah pemenangnya. 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 1 









Permaínan Engklek memerlukan keterampílan lokomotor, yaítu 
kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehíngga seluruh 
tubuh berpíndah tempat. Keterampílan lokomotor sangat pentíng untuk 
mengukur kemampuan motoríkmu. 

Beberapa keterampílan lokomotor dasaryang perlu kamu kuasaí adalah: 

• berjalan 

• berlarí 

• melompat 


1. Apa saja keterampílan lokomotor yang kamu perlukan dalam permaínan 
engklek? 



\ 

V 

_> 


2. Apakah kamu dapat melakukan keterampílan tersebut dengan baík? 
Jelaskan. 



\ 

V 

_/ 


Cerítakan pengalamanmu bermaín engklek kepada temanmu. 

• Apa kesulítan yang kamu temuí ketíka bermaín engklek? 

• Apa yang berhasíl kamu capai? 

• Apa manfaat permaínan engklek bagímu? 


146 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 











Ayo Menulís 


Selaín permaínan Engklek, bangsa Indonésia juga mempunyaí banyak 
permaínan yang díwarískan secara turun-temurun. Marí kíta cari tahu lebíh 
jauh tentang budaya Fahombo Batu atau Lompat Batu yang bíasa dílakukan 
oleh Msasyarakat Nías. 

Dengarkan gurumu saat berceríta. Tulíslah gagasan pokok dan 
pendukungnya pada díagram yang ada. 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 147 





Paragraf 1 



l 


Dískusíkan dengan temanmu gagasan-gagasan yang telah kamu hasílkan. 


148 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




























Dengarkan lagí ceríta selanjutnya darí gurumu. Lakukan hal yang sama 
dengan mengísí díagram setelahnya. 




Paragraf 2 




l 


Sampaíkan hasílnya kepada gurumu. 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 




























Paragraf 3 


l 





Setelah kamu mengenal tradísí Fahombo Batu, sekarang saatnya kamu 
mengenal keuníkan budaya yang ada dí daerahmu. 

Apakah dí daerahmu juga terdapat budaya yang uník? 


150 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 
































Sungguh kaya budaya 
Indonésia. Sebagaí anak 
Indonésia, kíta harus 
bersyukur dengan kekayaan 
íní. Kíta dapat mencícípí 
makanan beragam, bermaín 
permaínan tradísíonal 
yang berbeda dan tentunya 
mengenal kebíasaan- 
kebíasaan berbeda. Banyak 
hal yang kita bisa pelajarí 
darí keanekaragaman ítu. 


T 


Ayo Berlatíh ^ 



Beberapa permaínan tradísíonal membutuhkan teríakan pemaínnya. Semakín 
banyak yang berteríak, semakín banyak pula suara yang kita dengar. 


Pernahkah kamu mencoba berteríak dí lapangan? Apa yang terjadí? 

Bandíngkan juga ketíka kamu berteríak dí kamar mandí. Apa 
perbedaannya? 



Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 151 
























Kíta bisa menemuí gendang dí banyak 
wilayah dí Indonésia. Pernahkah kamu 
memperhatíkan bagaímana bunyí pada 
gendang? Gendang dapat berbunyí jíka 
kulít gendang dípukul. Saat dípukul, 
kulít gendang bergetar. Getaran íní 
menghasílkan bunyí. Bunyí tersebut masuk 
ke sebuah rongga yang terdapat dí bawah kulít. Bentuk rongga 
memengaruhí bunyí yang díhasílkan. Makín kecíl dan panjang rongga 
pada gendang, makín nyaríng bunyí yang díhasílkan. 



I Bacalah teks tentang Pemantulan dan Penyerapan Bunyí agar kamu lebíh 
paham! 


Pemantulan dan Penyerapan Bunyí 

Bunyí dapat dípantulkan dan díserap. 

1. Pemantulan Bunyí 

Sebuah kelereng yang kíta lempar ke díndíng yang keras akan 
mengalamí pemantulan, demíkían juga dengan bunyí. Bunyí juga 
dapat memantul, jíka dalam perambatannya díhalangí oleh benda yang 
permukaannya keras, sepertí kayu, kaca, díndíng, atau besí. 

2. Penyerapan Bunyí 

Bunyí juga dapat díserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyí 
adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demíkían dísebut 
peredam bunyí, mísalnya karpet, goní, kertas, kaín, busa, dan wol. 
Benda-benda tersebut dapat dígunakan untuk mencegah terjadínya 
gaung atau kerdam. Díndíng dan langít-langít gedung pertemuan, 
studio rekaman, dan gedung bíoskop dílapísí dengan bahan-bahan 
tersebut supaya tídak terjadí gaung atau kerdam. 

Macam-Macam Bunyí Pantul 


Gaung atau kerdam terjadí karena bunyí 
dípantulkan oleh díndíng yang jaraknya tídak 
jauh darí sumber bunyí. Hal ítu menyebabkan 
datangnya bunyí pantul bersamaan dengan 
bunyí aslí yang belum selesaí terucapkan. 
Akíbatnya, bunyí pantul mengganggu bunyí aslí 
sehíngga suara yang terdengar tídak jelas. 



152 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 

















2. Gema 



Gema seríng terjadí dí gua-gua, lembah- 
lembah, dan bukít-bukít yang jaraknya jauh 
serta permukaannya keras dan rapat. Selain ítu, 
gema juga dapat dípergunakan untuk mengukur 
kedalaman jurang atau gua. 


Gema terjadí karena bunyí dípantulkan oleh 
dindíng yang jaraknya jauh darí sumber bunyí 
Hal ítu menyebabkan datangnya bunyí pantul 


setelah bunyí aslí selesaí terucapkan. Jadí, bunyí 


pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyí 
aslí. 


| Bersama teman kelompokmu, lakukan beberapa percobaan beríkut. 

1. Ambíl beberapa botol atau alat laínnya yang menghasílkan bunyí seperti 
ember, gelas atau kaleng. 

2. Bunyíkan peralatan tersebut dí dalam ruangan. 

3. Bunyíkan peralatan tersebut dí luar ruangan 

4. Catat hasílnya dan bandíngkan. 



o 


O 


• Síkap apa yang perlu kamu praktíkkan dalam permaínan engklek? 
Mengapa? 

• Apa saja yang kamu ketahuí tentang bunyí? 

• Bagaímana síkapmu setelah belajar tentang kedua hal íní? 



Praktíkan pemantulan dan penyerapan bunyí dí rumah bersama temanmu. 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 153 
















Ayo Berdískusí 


Sítí dan teman- 
temannya selalu 
mengajarkan kíta 
untuk tetap bekerja 
sama dalam 
keberagaman. Ayo 
kíta cari tahu ceríta 
mereka. 


Meskípun Sítí dan teman-temannya berasal darí daerah yang 
berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhír- 
akhír íní, Bu Mimin, penjual makanan dí kantín SDN 01 Nusantara, 
seríng kalí tampaksedíh. Sítí memberaníkan dírí bertanya kepada Bu 
Mímin tentang apa yang sedang terjadí padanya. Bu Mímín berceríta 
bahwa anaknya sedang sakít dí rumah. Permasalahannya, Bu Mímín 
tídak dapat menínggalkan kantín sekolah. la membutuhkan biaya 
untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. 

Sítí pun menemuí teman-temannya dan mengajak mereka berdískusí 
untuk membantu memecahkan masalah Bu Mímin. Mereka 
memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mímín dengan 
menjaga kantín sekolah pada jam itu. 















I Jíka kamu menjadí Sítí, apa yang akan kamu lakukan bersama teman- 
temanmu? 

Dískusíkan dalam kelompokmu! 

Pertanyaan-pertanyaan dí bawah íní dapat membantumu. 

• Jenís bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu beríkan? 

• Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembelí? 

• Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantín Bu Mímín agar 
dísukaí pembelí? 

• Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasíl penjualannya? 

• Síkap apa saja yang dapat kamu praktíkkan ketíka membantu Bu Mímín 
menjaga kantínnya? 

Tulískan hasíl dískusímu! 



Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 155 





Sekarang cerítakan kerja samamu tadí. 

• Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baík dengan Temanmu. 

• Perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu líhat saat bekerja sama 
tadí? 

• Hal-hal baík yang kamu dapat darí kerja sama. 

• Hal yang sudah baík darí kamu. 

• Hal yang masíh perlu díperbaíkí darí dírímu. 

• Rencana perbaíkan dírí. 





Míntalah pendapat 
kelompokmu tentang 
síkapmu. 


156 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 










Kamu sudah belajar sudut pada segí banyak beraturan. Sekarang, bagaímana 
sudut pada segítíga dan segí empat? 

Pada saat pembuktían dí pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segítíga 
sama sísí. Berapakah besar sudutnya? Berapakah jumlah besarsemua 
sudutnya? Apakah ítu berlaku juga untuk segítíga yang laínnya? Ayo kíta 
buktíkan. 

0 Ukurlah semua sudut dalam pada segítíga beríkut! 




A 


B 




C 


D 


Tulíslah hasíl pengukuranmu pada tabel beríkut 



Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 157 






















Apa yang bisa kamu símpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segítíga 
sama? 


Coba buktíkan dengan cara berbeda. Apakah kamu punya cara berbeda? 

Potong ujung segítíga lalu susun sepertí gambar beríkut 




I Apa yang bisa kamu símpulkan? Apakah besar jumlah sudutnya sama? 
Berapakah besar jumlah sudutnya? 


Ya, semua segítíga mempunyaí jumlah sudut 180°. Besar sudut pada 
segítíga juga memengaruhí namanya. 


158 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 

















Berílah nama segítíga tersebut dengan melíhat besar sudutnya. 


Segítíga 

Nama 

Alasan 

A 




A 







K 


_ m _ 


Tukar hasílmu 
dengan temanmu. 

I_ _ 

Jawablah pertanyaan beríkut. Hítunglah sudutyang belum díketahuí. 



Apakah pada saat bekerja kelompok tadi kamu sudah bisa bekerja sama 
dengan baík dengan temanmu? 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 































T 


Ayo Berlatih 


Sekarang bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan 
ceríta. 

Tulíslah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. 




Paragraf 1 






























Poragrof 2 
































Paragraf 3 





162 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 




























Ayo Renungkan 




• Apa yang kamu pelajarí darí kegiatan harí íní? 

• Síkap apa yang masíh perlu kamu perbaikí? 



Cerítakan kepada orang tuamu mengenaí kerja sama yang sudah kamu 
lakukan dí sekolah harí íní. Míntalah pendapat meraka mengenaí síkapmu. 


Subtema 3: Bersyukur Atas Keberagaman 163 








\ 

Kamu telah belajar 
dan berlatíh 
melakukan tarí 
Bungong Jeumpa darí 
Aceh. Sekarang, kamu 
akan menampílkan 
tarí tersebut secara 
^ berkelompok. 


Sebelum kamu melakukan penampílan tarí Bungong Jeumpa, dískusíkan 
secara berkelompok keterampílan yang harus dílakukan ketíka menarí. 


Tulískan hasíl dískusí pada kolom beríkut! 



164 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 


























Perhatíkan penjelasan guru tentang krítería penílaían. 

Ajukan pertanyaan jíka ada hal yang belum kamu pahamí dengan baík. 

Ketíka kelompok laín tampíl, kamu dapat membuat catatan sebagaí bentuk 
apresíasí dengan tabel dan menjawab pertanyaan beríkut. 


Apresíasí Penampílan Tarí Bungong Jeumpa 


Kelompok 

Hal yang sudah 
dílakukan dengan 
baík 

Hal yang masíh 
perlu dítíngkatkan 

Saran 

1 




2 





I 


Apresíasí sení adalah suatu penílaían 
terhadap suatu karya sení, mulaí 
darí mengenali, menílai, dan 
menghargaí makna atau nílaí-nílaí 
yang terkandung dalam karya sení 
tersebut. 














I Pílíh salah satu kelompok berdasarkan tabel dí atas. Tulís apresíasímu atas 
penampílan tarí darí kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan 
beríkut. 

1. Apa yang kamu ketahuí tentang penampílan tarí darí kelompok tersebut? 



3. Menurutmu, bagían mana yang menaríkdarí penampílan kelompok 
tersebut? Mengapa? 


r 

\ 

V_ 

_ J 


4. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada kelompok tersebut agar 
mereka tampíl lebíh baík lagí? 




166 Buku Síswa SD/M1 Kelas IV 










